

Kb lid 



"t \a ,*tV 








Kisah ini diterjemahkan dari 
www.Understand-Islam.net 



Alih Bahasa: 
Ummu Abdullah 

Layout oleh: 

Ummu Abdullah 

(Gambar dari eBook aslinya) 

Disebarluaskan melalui: 

Maktabah Raudhah Al-Muhibbin 

http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com 



Air, 




pj^^jJAI^-i 



/?&$>&& x >?x i» 



y s / / 

"Adapun kaum 'Aad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa 

alasan yang benar dan berkata: "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari 

kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang 

menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya dari mereka? Dan adalah 

mereka mengingkari tanda-tanda (kekuatan) Kami. " 



2 

r 



(QSAI-Fushilat[4l]: 15) 

Nabi Hud 'alaihis salam 
Adalah salah seorang dari kaum 'Ad 

Kaum 'Ad adalah orang-orang yang tinggi 

Dan kuat 




Mereka membangun rumah- 

rumah yang besar 

Di tempat-tempat yang tinggi 

Dengan taman-taman yang 

indah 

Mereka bangga dengannya 



Kaum 'Ad sangat bangga dengan dirinya 
Dan tidak pernah berpikir tentang Allah 




Mereka menebarkan kejahatan 

di seluruh negeri 

Mereka menyembah banyak tuhan 



Maka Allah mengirimkan Nabi Hud 
Untuk mengajak kaum 'Ad kepada kebaikan 
Dan beribadah hanya kepada Allah saja 



Tapi kaum 'Ad tidak mau mendengarkan 
Seruan Nabi Hud 'alaihis salam 



,s^7 ' .TC"*- - 





Maka Allah pun mendatangkan 
awan yans saiisat seiap 



untuk menghukum orang-orang 

kafir 




Angin kencang itu bertiup 
selama delapan hari tujuh malam 
Menghancurkan orang-orang kafir 
dari kaum 'Ad 




Hanya tempat dan rumah mereka 

yang tersisa 

yang menjadi tanda 

bagi bangsa-bangsa berikutnya 

di kemudian hari 




10 



Allah menyelamatkan 

Nabi Hud 'alaihis salam 

Dan orang-oran yang beriman kepada Allah 



11 






ijA aj3 iUJ iJbu 






^ ^ 



"Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di 

dunia ini dan (begitu pula) di hari kiamat. Ingatlah, 

sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan 

mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad 

(yaitu) kaum Hud itu." (QS Hud [I I] : 60) 



12 



• Siapakah Nabi Hud alaihis salam? 

• Kepada siapakah Allah mengirim Nabi 
Hud alaihis salam? 

• Apa yang diserukan Nabi Hud alaihis 
salam kepada kaumnya? 

• Apa yang terjadi ketika mereka tidak 
mendengarkan Nabi Hud alaihis salam? 



